PROGRAM KERJA 
KEPALA SD NEGERI TAROAN 


MEKKAS JATNA PAKSA JENNENG IBF, 


DISUSUN OLEH : 


Drs. KHAIRUL IKSAN, M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI TAROAN 
KECAMATAN TLANAKAN 69362 


KATA PENGANTAR 


Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa , atas rahmat dan karunia-Nya 
jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 
2022/2023 pada SDN Тагоап Kecamatan Tlanakan 


Program Kerja Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023 pada SDN Taroan Kecamatan 
Tlanakan ini disusun dengan latar belakang tuntutan untuk memenuhi implementasi salah satu 
kompetensi yang harus dikuasai dan dilaksanakan seorang Kepala Sekolah yaitu Kompetensi Kerja 
Kepala Sekolah. Pogram Kerja Kepala Sekolah tahun Pelajaran 2022/2023 ini yang meliputi Kerja 
Kepala Sekolah Manajerial dan Kerja Kepala Sekolah Akademis. Kerja Kepala Sekolah Akademis 
dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan 
tugas pokoknya, sedangkan Kerja Kepala Sekolah Manajerial dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
pengelolaan dan administrasi sekolah. 


Harapan kami semoga Program Kerja Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat terlaksana 
dengan efektif dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan 
setiap unit kegiatan dan administrasi sekolah. 


Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 
Tahun Pelajaran 2022/2023ini terutama Pengawas Pembina yang memberi masukan bagi 
terwujudnya Program Kerja Kepala Sekolah ini. 


Pamekasan, 4 Juli 2022 
Kepala 
SDN Taroan 


Drs. KHAIRUL IKSAN, M.Pd 
NIP. 19681106 199308 1 002 


DAFTAR ISI 


BABI PENDAHULUAN 

BAB II MOTO JUANG, VISI, MISI, STRATEGI DAN TUJUAN 
SD NEGERI TAROAN KECAMATAN TLANAKAN 

BAB III TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN 

SEKOLAH 

BAB IV PENINGKATAN MUTU SEKOLAH, PENERAPAN KEPEMIMPINAN 
DAN KEWIRAUSAHAAN KEPALA SEKOLAH 

BAB V PENGAWASAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN 
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH 

BAB VI PENUTUP 


